SOAL PAT/UKK 

KELAS 4 TEMA 8 SEMESTER 2 

Kurikulum 2013 



Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar I 

A. (3.3) 

1. Yang merupakan keragaman sifat adalah — 

A. rambut Lani lurus, rambut Dayu keriting 

B. Lani senang menari, Dayu senang menari 

C. Lani beragama Islam, Dayu beragama Hindu 

D. Lani anak yang pemarah, Dayu anak yang sabar 

2. Perhatikan beberapa kegemaran berikut! 

1) menari 3) melukis 

2) sepak bola 4) bulu tangkis 

Perbedaan kegemaran dalam bidang seni ditunjukkan angka — 

A. 1 dan 2 C. 2 dan 4 

B. 1 dan 3 D. 3 dan 4 

3. Perbedaan warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan merupakan 

keragaman karakteristik individu dilihat secara_ 

4. Terhadap teman yang mengalami cacat fisik kita tidak boleh_ 

5. Dita bertubuh paling pendek jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. 
Meskipun demikian Dita tidak merasa... karena keadaan tubuhnya adalah 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khazanah 

budaya bangsa yang dapat memperkokoh_bangsa, 

7. Apa mantaat yang kita peroleh jika kita saling menghormati perbedaan 
karakteristik antar masyarakat? Sebutkan 3 saja! 


Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

B. (3.9) 

8. Tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi 'dan dikagumi pembaca 
disebut tokoh.... 

A. antagonis C. utama 

B. protagonis 0. tambahan 



9 Corita yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan 

st^nyuni atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya disebut_ 

/y cerita jenaka C sage 

B. tabel D. mite 


Terjadlnya Selat Ball 

Manik Angkeran adalah putra Sidhimantra, seorang Brahmana, Manik 
Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Ball saat Pulau Bali belum 
terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur- 
hamburkan harta orang tuanya. 

Berulang kali Sidhimantra menasihati anaknya. Namun Manik 
Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun 
dihabiskan . Bahkan, dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya 
Manik Angkeran dikejar-kejar penagih hutang. Sidhimantra tidak tega. 
Hartanya sudah habis, tapi Sidhimantra tidak mau^inaknya celaka. 

Tokoh pembantu dari penggalan cerita tersebut adalah.... 


11 . 


Kasuari memiliki badan besar dan sayap yang lebar. Dia mampu 
terbang tinggi. Namun kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah 
yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya 
sehingga burung-burung lain tidak mendapat bagian. Burung-burung lain ' 
mengetahui keserakahan kasuari. Oleh karena itu tidak ada seekor burung 
pun mau berteman dengannya. 


Berdasarkan penggalan cerita tersebut, tokoh utamanya memiliki sifat antagonis 
yaitu.... 


12. r 


Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai berai 
di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. 
Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. 
Mereka sedih melihat tingkah laku Putri yang mereka sayangi. 

Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran 
air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Alr tersebut 
mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya air danau berwarna- 
warni seperti warna-warna permata kalung Putri. Kini danau Itu dikenal 
dengan nama Telaga Wama. 

Pcnggalan cerita tersebut termasuk cerita fiksi jenis.... 

13. Penyabar, jujur, rendah hati, dermawan adalah ciri-ciri watak tokoh.... 

* 

14. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama?' 

15. Sebutkan 3 ciri-ciri cerita fiksi! 







Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar I 
D. (3.4) 

16. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda 
disebut.... 

A. gaya C. gerak 

B. tenaga D. usaha 

17. Peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda 
adalah.... 

A. bola melambung tinggi bila ditendang 

B. meja dapat bergerak bila didorong 

C. kaleng minum penyok bila diinjak 

^ D. sepeda yang melaju akan berhenti bila direm 

Mobil mainan pada gambar tersebut dapat bergerak karena 
adanya gaya yang berupa_ 


19. Mobit yang melaju kencang akan berhenti bila direm. 

Peristiwa ini membuktikan bahwa gaya dapat_ 

20. Dynamometer adalah alat untuk mengukur besar kecilnya .... 

21. Bola yang dilempar ke arah dinding akan memantul. 

Hal ini menunjul^an bahwa gaya dapat.... 

22. Apakah yang dimaksud dengan gerak? 

23. Sebutkan 3 contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah 
benda diam menjadi bergerak! 

Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar I 
E. (3.3) 

24. Keadaan alam mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk. 

Pekerjaan yang bisa dilakukan penduduk di daerah pantal adalah_ 

A. menanam padi 

B. membuat kerajinan dari kerang 

C. bertani sayur-sayuran 

p. membuka jasa konsultan hukum 

25. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang dokter ketika merawat 

pasiennya adalah.... 

« 

26. Guru, polisi, hakim adatah pekerjaan yang menghasilkan.... 

27. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencari penghasilan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan.... , 

28. Pak Andl seorang pengrajin mebel. Dia membuat meja, kursi, dan lemari. 

Hasil yang dia buat kemudian dibeli, oleh pedagang. 

Dalam kegiatan ekonomi, Pak Andi berperan sebagai_ 





29. Distributor merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang berperan dalam ... 
barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

30. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Jelaskan! 

31. Hasi! dari kegiatan produksi dapat berupa barang atau jasa. 

Sebutkan 3 contoh produsen yang menghasilkan barang! 


Ayo, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar I 
F. (3.2) 

32. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut.... 

A. tempo C. intonasi 

B. tangga nada D. birama 


33. 


Yaffiko Rambe Yamko 


SBeot 
Tcmt» - 104 

i 


5 5 6 3 5 6 


S 5 6 2 


* ' ^ ^ j j ^ ^ A 


4/4 Agok Cepot 
Logu Dciemh PopLKi 

T 


He 


yom ko ram be yom ko 




A ro no wa 


kom be 


Dalam teks lagu tersebut ditulis tempo = 104, artinya lagu tersebut harus 
dinyanyikan dalam kecepatan 104 ketukan dalam waktu... menit. 

34. Apa yang dimaksud dengan tempo? Jelaskanl 


(3.3) 

35. 


Tari pada gambar tersebut berasal dari.... 

A. Sumatera barat 

B. Papua 

C. Aceh 

D. Bali 



36. Tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama disebut tari_ 

37. Sebutkan 3 macam unsur tari! 

(3.1) 

Gambar tersebut merupakan contoh benda.... 

A. dua dimensi 

B. tiga dimensi 

C. empat dimensi 

D. lima dlmensi 

30. Kotak pensil, kotak tisu, lemari, kulkas termasuk jenis benda_ 

49: §®butkan ciri-ciri benda tiga dimensi? '.. 





